Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:04] 

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh 

Risdi Anto, [28.08.16 20:05] 

Waalaikum slm wr.wb 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:05] 

Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah mengenai jaringan komputer 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:06] 

Kali ini kita akan membahas mengenai VLSM 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:08] 

[intro] 

VLSM (Variabel Length Subnet Mask) merupakan salah satu metode subnetting, sebenarnya 
pembahasan ini hampir sama dengan pembahasan yang kemarin akan tetapi memiliki sedikit 
perbedaan yaitu pada meminimalisir penggunaan host 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:08] 

CONTOH. 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:10] 

Dalam satu ruangan kita memiliki 4 buah jaringan dengan jumlah host yang berbeda 
Lanl (10 Host), Lan2(2 Host), Lan3 (50 Host), Lan4(5 Host) dengan diberikan IP address 
192.168.1.0/24 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:13] 

'Penyelesaian' 

Lan 1 kita berikan ip address '192.168.1.0/28' 

Lan 2 kita berikan ip address '192.168.1.16/30' 

Lan 3 kita berikan ip address '192.168.1.20/26' 

Lan 4 kita berikan ip address '192.168.1.52/29' 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:14] 

Penyelesaian 

Lan 1 kita berikan ip address 192.168.1.0/28 
Lan 2 kita berikan ip address 192.168.1.16/30 
Lan 3 kita berikan ip address 192.168.1.20/26 
Lan 4 kita berikan ip address 192.168.1.52/29 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:18] 

[Penjelasan] 

Karena pada Lanl memiliki 10 host maka kita menggunakan prefix /28 karena memiliki jumlah IP 
Address yang mendekati dengan 10 yaitu 14 host dengan netmask 255.255.255.240 

Maka jika kita uraikan 192.168.1.0/28 menjadi 
NetWork 192.168.1.0 
IP Range 192.168.1.1 - 192.168.1.14 
Broadcast 192.168.1.15 



Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:21] 

Begitupun dengan lan2 yang memiliki 2 host maka kita menggunakan prefix /30' karena memiliki 
jumlah IP Address yaitu 2 host dengan netmask '255.255.255.252 

Maka jika kita uraikan 192.168.1.16/30 menjadi 
NetWork 192.168.1.16 
IP Range 192.168.1.17 - 192.168.1.18 
Broadcast 192.168.1.19 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:22] 

lan3 yang memiliki 50 host maka kita menggunakan prefix /26 karena memiliki jumlah IP Address 
yaitu 62 host dengan netmask 255.255.255.252 

Maka jika kita uraikan 192.168.1.20/30 menjadi 
NetWork 192.168.1.20 
IP Range 192.168.1.21 - 192.168.1.50 
Broadcast 192.168.1.51 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:25] 

lan4 yang memiliki 4 host maka kita menggunakan prefix /29 karena memiliki jumlah IP Address 
yaitu 6 host dengan netmask 255.255.255.248 

Maka jika kita uraikan 192.168.1.52/30 menjadi 
NetWork 192.168.1.52 
IP Range 192.168.1.53 - 192.168.1.57 
Broadcast 192.168.1.58 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:31] 

Jadi dengan VLSM ini kita dapat menentukan subnet host dengan menambahkan prefix dengan 
jumlah host yang mendekati dengan jumlah host yang kita butuhkan tidak seperti penggunaan 
subneting yang sebelumnya yang memang jumlahnya tetaplah segitu tidak berubah 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:32] 

Oke sudah 20 menit, silahkan kita mulai sesi pertanyaan 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:32] 

Mohon maaf sebelumnya sinyal di daerah saya sekarang agak jelek jadi agak susah terkirim 
pesannya 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:33] 

[In reply to Risdi Anto] 

Baik apakah ada yang ditanyakan kang ? 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:54] 

Baik karena tidak ada yang bertanya saya akhiri kuliah ini 

Tresna Widiyaman, [28.08.16 20:54] 

#kuliah_online_cilsy_06 



